WikipediA 


Bahasa Bashkir 


Bahasa Bashkir adalah cabang dari bahasa Turki dan 
jumlahnya mencapai kira-kira lebih dari 1,4 juta jiwa, 
50.000 jiwa di Bashkortostan, Rusia; Uzbekistan hingga 
Kazakhstan. Bahasa Bashkir memiliki keserupaan dengan 
bahasa-bahasa Turki lainnya, jika anda menguasai Bahasa 
Bashkir maka anda tidak akan menghadapi banyak 
kesulitan berbicara dengan penutur bahasa Uzbek maupun 
Kazak, karena kesamaan dalam kosakata maupun 
strukturnya. 

Bahasa Bashkir ditulis dengan huruf Sirilik 


Referensi 


1. A Bashkir (http://www.ethnologue.com/language/ 

bak) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Bashkir". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Bashkir 

6amxopT Te/ie, ba§qort tele 

Dituturkan di 

Bashkortostan (Rusia), 
Kazakhstan 

Etnis 

Bashkir 

Penutur 

bahasa 

IH 

Rumpun 

bahasa 

Turkik 

■ Turkik Umum 


■ Kipchak 


■ Kipcak Utara 


■ Bashkir 

Sistem 

Sirilik 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Bashkortostan (Rusia) 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

ba 

ISO 639-2 

bak 

ISO 639-3 

bak 

Glottolog 

bashl264 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/bash 


1264 )i 2 l 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Bashkir 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Bashkir&oldid=14286372" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.16. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 












































